Perjumpaan) | 
rp, 


etika melintas di Jalan Margorejo pa- 

da pukul 16.30 WIB, saya melihat ba- 

nyak orang, tua muda, besar kecil, da- 
ri berbagai arah, berduyun-duyun melangkah- 
kan kakinya menuju Gedung Jatim Expo. Pa- 
dahal acara baru akan dimulai pada pukul 
19.00 WIB. 

Malam itu (8/6), di Festival Kuasa Allah 
(FKA) hari pertama, gedung Jatim Expo dipe- 
nuhi oleh 11.000 orang. Mereka sangat an- 
tusias, bahkan banyak dari mereka yang tidak 
kebagian tempat duduk rela berdiri sampai 


Чѕаіпуа acara. 

Untuk pertama kalinya, FKA dilaksana- 
kan di bawah Yayasan FKA, bersifat interdeno- 
minasi dan diadakan di Gedung Jatim Inter- 
national Expo, Surabaya. Sebelumnya, FKA di- 
adakan di bawah Sinode Gereja MAwar Sha- 
ron dan bertempat di SSCC, PTC. 

Gedung Jatim Expo adalah gedung yang 
baru saja dibangun oleh Pemerintah Kotama- 
dya Surabaya, dan diresmikan oleh Gubernur 
Jatim, Imam Utomo pada tahun 2006. 

Gedung ini cukup luas karena berdiri di 
atas lahan seluas 2,5 hektar dengan kapasitas 
8.200 kursi (model konferensi), 200 mobil di 
parkir basement, dan 500 mobil di open area. 
Letaknya cukup strategis karena berada di 


02 


samping jalan arteri, Jalan Ahmad Yani. 
Sesuai prediksi, acara FKA sempat membuat 
jalan macet selama beberapa waktu. 

Mengantisipasi lahan parkir yang terba- 
tas, jauh-jauh hari panitia telah mengantisi- 
pasi dan mempersiapkan lahan parkir di be- 
berapa tempat, seperti di Giant Hypermall, 
Graha Pena dan Royal Plaza. 

"Kita percaya bahwa setiap orang yang 
hadir di sini telah dijamah Tuhan sehingga bi- 
sa datang ke tempat ini dengan baik, meski 
jalanan macet... Ini membuktikan bahwa ku- 


asa Tuhan sudah bekerja bahkan sebelum aca- 
ra ini berlangsung", kata Pst. Philip mengawali 
kotbahnya. 


Antusiasme 

Sebelum acara dimulai, pendoa yang 
jumlahnya ratusan datang lebih awal pada 
pukul 16.00 WIB. Mereka berdoa mengelilingi 
seluruh ruangan. Beberapa kelompok berdoa 
di dalam bilik-bilik doa yang ada di 4 sudut 
gedung Jatim Expo. Terlihat juga 30-an anak- 
anak Eaglekids dan Eagleteens juga ikut ber- 
doa mendukung FKA 8. 

Di atas panggung, seluruh pemusik, 
song leader, singer dan choir yang jumlahnya 
lebih dari 100 orang, sedang uji suara. Di be- 


lakang panggung, tim multimedia sedang те- 
meriksa peralatannya, terutama transponder 
yang digunakan untuk menyiarkan FKA 8 se- 
cara langsung ke berbagai daerah di dalam 
negeri dan luar negeri. Di luar gedung, tim 
official kelihatan begitu sibuk mengatur ken- 
daraan yang akan parkir dan memeriksa seti- 
ap barang untuk menghindari hal-hal yang ti- 
dak diinginkan. 

Sejak pukul 16.30 WIB, ruangan lobi di- 
sesaki oleh orang yang mengalir masuk me- 
masuki ruang utama, Di situ terlihat juga CV 
Pustaka Rajawali yang menjual produk- 
produknya. Di samping sebelah kiri dan ka- 
nan, terlihat meja-meja yang berjualan ma- 
kanan dan minuman. 

Berderetan di pintu masuk ruangan uta- 
ma, para usher menyambut orang-orang de- 
ngan ramah, mengantar mereka sampai tem- 
pat duduk, dan memastikan setiap mereka da- 
pat mengikuti ibadah dengan nyaman. 


Sebuah Perjumpaan 

Ара yang membuat banyak orang itu 
sangat antusias datang ke FKA 8? Apa yang 
membuat para panitia itu rela berdiri berjam- 
jam, dan rela capek untuk melayani? 

"Sebuah Perjumpaan Yang Tak Akan Ter- 
lupakan". Mungkin slogan itulah yang meng- 
inspirasi mereka. Mereka ingin mengenal Tu- 
han, Lebih lagi, mereka ingin "mengalami" ha- 
dirat dan kuasa Tuhan yang sungguh nyata, 
Allah mengutus AnakNya ke dunia untuk me- 
nebus dosa manusia, sehingga manusia yang 
percaya beroleh hidup yang kekal. 

Dan benar saja, di penghujung FKA hari 
pertama malam itu, banyak orang disembuh- 
kan, Ketika altar call, ratusan orang menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Hal ini 
sempat dimuat oleh beberapa media surat ka- 
bar di Surabaya keesokan harinya. 

Saat hari kedua FKA 8, lebih banyak 
orang yang datang, lebih dari 12.000. Panitia 
sampai menambah karpet untuk tempat du- 
duk karena kursi sudah habis terpakai, 

Bilik-bilik untuk doa kelepasan sudah 


banyak didatangi orang sejak ibadah belum 
mulai. Mereka yang memiliki jimat-jimat, ke- 
terikatan dengan roh jahat, dilepaskan dan di- 
doakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat. Dari hari pertama dan kedua 
FKA 8 tercatat 1300 orang meresponi altar call, 
dan banyak orang disembuhkan. 

Kabar terakhir, di beberapa satelit yang 
menyaksikan secara langsung FKA 8, kuasa Al- 
lah juga dinyatakan. Banyak yang bertobat dan 
disembuhkan. 


Campur Tangan Tuhan 

Meski pelaksanaan FKA 8 sudah dipersiap- 
kan jauh-jauh hari sebelumnya, dan tidak ada 
kendala berarti selama ibadah, tapi FKA 8 tidak 
mungkin terlaksana tanpa campur tangan Tu- 
han sendiri. Saya percaya malaikat-malaikat Tu- 
han ikut bekerja, tidak kalah sibuknya dengan 
para panitia. 

Kuasa Allah itu sungguh indah untuk di- 
dengar, dirasakan dan dialami. FKA adalah ke- 
sempatan bagi saya dan semua orang untuk 
berjumpa dengan Allah melalui kuasa yang di- 
nyatakanNya. FKA adalah kesempatan bagi ka- 
mi semua, anak-anak Tuhan, untuk berbagi ka- 
sih Allah Bapa kepada sesama. 

Gembala Sidang dan segenap Staf peng- 
gembalaan Gereja Mawar Sharon mengucap- 
kan banyak terima kasih atas dukungan doa, 
dana dan daya jemaat atas FKA 8. Demikian 
juga kami berterima kasih atas kerja keras pa- 
nitia yang tidak kenal lelah, kami percaya jerih 
payah kita semua tidak akan sia-sia. Tuhan 
memberkati kita semua. Sekarang waktunya 
bagi kita mendoakan tindak lanjut FKA 8, su- 
paya banyak jiwa terselamatkan. 

Perjumpaan pribadi dengan Tuhan masih 
terasa di ibadah minggu (10/6). Sepanjang 4 
kali jam ibadah, tercatat beberapa orang me- 
nyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dan men- 
jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! 

Sampai bertemu kembali di FKA 9 Medan, 
dan FKA 10 Taiwan! Tuhan Yesus memberkati 
kita semua. Amin. @ (ag) 


Ы 


PEMIMPIN REDAKSI: Pdt. Heng Sukonda PENASEHAT: Pt. Jusuf Soetonto, Pdt. Philip Мотой, BRE, Рат, Cothorina Kusumadawi, 
Pdt. Judy Koesmono, Рап, Coleb Notonelian, MBA BAS. REDAKTUR PELAKSANA: Agung Prasetyo 
Мато “Mawar Sharon? diterbinkan setiap minggu untuk. memfasilitasi pertumbuhan rohani dan iman jemaat Gereja Mawar Shaton 
WARTA NO 130 TAN.X/ 17 JUNI 2007. REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: JI. Cempaka 24, Surabaya. E-mail: Ito gmso-idB TELP: (031) 551335 
(HUNTING) & FAX: (62-31) 5322452 Persembahan Anda Untuk Gereja Mawar Sharon dan Bukit Doo Immanuel dapat 
ditransfer ke: No. Rek MCO10.049.700.0 BCA Veteran - Surabaya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM, 


TATA LETAK: Yonathan Kumiowan 


03 


itu FESTIVAL 
л KUASA $ 
ALLAHÉ 


pakah Anda percaya bahwa kuasa Allah itu 

nyata sampai sekarang?!... Apakah Anda 

percaya bahwa segala sakit penyakit Tuhan 
sanggup sembuhkan?!... Apakah Anda percaya bah- 
wa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan?!... 

Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita, Ia 
sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. 
ia sanggup memberi kekuatan bagi kita untuk mele- 
wati segala kesulitan. Ia juga sanggup memulihkan 
kehidupan kita. Bila, kita beriman kepadaNYa, maka 
tanganNya akan bekerja menjamah hidup kita. 

Dalam khotbahnya di hari pertama FKA, Pst. Phi- 
lip Mantofa menyampaikan Firman Tuhan dari Yere- 
mia 18 tentang bejana tanah liat di tangan tukang 
periuk. 

Dalam perikop itu, Pst. Philip menjelaskan Allah 
sebagai seorang pencipta yang penuh kasih karunia 
dan pengampunan. 

Pada awalnya manusia diciptakan dengan sung- 
guh amat baik. Namun, sejak jatuh dalam dosa, ma- 
nusia menjadi rusak, baik fisik maupun rohani. Beja- 
na itu rusak, tapi Tuhan sebagai pencipta mengasihi 
manusia ciptaanNya. Maka Allah berinisiatif untuk 
membaharui manusia melalui pencurahan darah Tu- 
han Yesus. Dan oleh penebusan itu, setiap orang 
yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang 
baru. 

Saat FKA hari pertama, Allah benar-benar me- 
nyatakan kuasaNya. la membuktikan bahwa la ada- 
lah Allah pencipta yang Maha Kuasa. Ia tidak hanya 
menyelamatkan orang berdosa, tapi juga menyem- 
buhkan segala sakit penyakit. Mujizat itu benar- 


benar nyata! Bahkan sebelum ibadah ЕКА dimulai, 
beberapa orang yang sakit mengalami kesembuhan 
dari Tuhan. 

Seusai penyampaian firman Tuhan, Pst. Philip 
mengundang orang-orang yang disembuhkan untuk 
bersaksi di atas panggung. 

Ibu Simena dari Surabaya, mengalami pengapur- 
an pada tulang kakinya selama 5 tahun sehingga 
membuatnya kesakitan kalau sedang berjalan. Malam 
itu saat didoakan, ia sembuh! Rasa sakitnya lenyap! 
dan ia bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan! Dengan 
penuh syukur, ia mengatakan bahwa ini semua ada- 
lah karena Tuhan saja. 

Ibu Jumiati (55) dari Surabaya merasa sakit di se- 
kitar perutnya selama 5 tahun terakhir karena ada 
dua benjolan seukuran satu ruas jari di perutnya. Saat 
kambuh, terasa sangat nyeri. Malam itu dua benjolan 
di perutnya itu lenyap! Dan anugerah terbesar adalah 
ia untuk pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat. Ia sungguh bersukacita karena Tu- 
han Yesus telah menyembuhkan dan menyelamatkan- 
nya. 

Pak Aci dari Setro Baru Utara menderita stroke 
sejak Februari 2007. Ia tidak bisa berjalan, sehingga 
datang ke FKA dengan kursi rodanya. Saat didoakan, 
ia dipulihkan, Dengan sukacita ia mendorong sendiri 
kursi rodanya berkeliling di atas panggung dan me- 
nyaksikan bahwa Tuhan itu Maha Baik. 

Frida (68) dari Tambaksari menderita keropos tu- 
lang selama dua tahun sehingga tidak bisa berjalan. 
Namun ketika didoakan, ia bisa berjalan tanpa kesu- 
litan. 

Bapak Hartantyo dari Pondok Jati menderita 
stroke 2,5 tahun yang mengakibatkan ia lumpuh total 
selama kurang lebih 7 bulan terakhir. Namun, waktu 
didoakan ia sembuh dan bisa jalan dengan baik. Bah- 
kan yang lebih membahagiakan, istrinya yang meng- 
antarkan ia ke FKA untuk pertama kali menerima Ye- 
sus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Puji Tuhan! Selain 
di atas, masih banyak kesaksian yang memuliakan 
nama Tuhan. 


à kilasbalikfka 


yang lalu ketika adik saya terkena penyakit 

tipus. Meski sembuh, tidak lama kemudian 

ia kembali sakit. Sekarang ia didiagnosis terkena 

Hepatitis B. 

Penyakit sepertinya terus-menerus mengikuti 
adik saya. la bernama Jessica Maria T. (16). 

Setelah dinyatakan sembuh dari Hepatitis B, 

tidak lama kemudian Jessica merasakan nyeri 


Sa bermula kira-kira satu tahun 


Keluargaku 
Yesiis 


kesaksian oleh: Elizabeth (Pengerja GMS Pusat) 


tulang di sekujur tubuhnya. Semakin lama 
semakin terasa sakit sampai ia kesulitan berjalan. 
Bergerak sedikit saja, rasa nyeri yang amat 
sangat itu terasa. Ketika diperiksakan ke klinik, 
hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa 
tidak ada sesuatu pun yang salah dari tubuh 
Jessica. Semuanya normal. Tapi tidak bagi 
Jessica. la tetap merasakan nyeri yang amat 
sangat. 

Papa dan Mama pun kemudian 
membawanya ke beberapa rumah sakit. Di sana 
pun, hasil pemeriksaan menunjukkan hal yang 
sama, Jessica baik-baik saja. 

Meski dinyatakan baik, tapi terlihat sekali 
Jessica sangat menderita dengan nyeri tulang 
itu, kami sekeluarga merasa pasti ada sesuatu 
yang menyerangnya atau penyakit tertentu yang 
mungkin tidak terdeteksi alat-alat kedokteran. 
Oleh karena itu, kami sepakat meminta 
beberapa pendeta untuk mendoakan 
kesembuhan bagi Jessica. Jujur, waktu itu kami 
beranggapan bahwa kalau dokter tidak bisa 


06 


menyembuhkan, satu-satunya yang bisa 
menyembuhkan adalah pendeta. 

Berkali-kali didoakan oleh banyak pendeta, 
tapi hasilnya tidak kunjung muncul. Jessica 
tetap merasakan sakit nyeri tulang di sekujur 
tubuhnya. 

Sampai akhirnya, saya berinisiatif untuk 
mengajaknya datang di Festival Kuasa Allah 
(FKA). Semula ia menolak, karena ia termasuk 
orang yang tidak mudah percaya dengan 
kesembuhan ilahi. Tapi setelah diajak bicara, ia 
akhirnya mau. Bahkan seluruh keluarga sepakat 
untuk ikut hadir di FKA. 

Saat di FKA hari pertama, Jessica dengan 
kedua orang tua saya duduk di tempat khusus 
yang disediakan untuk orang sakit. Di sana, 
setiap orang sakit diberi tempat khusus yang 
bisa membuat mereka merasa nyaman. Di 
samping mereka ada pendoa-pendoa yang setia 
mendoakan kesembuhan mereka pada 
sepanjang ibadah. 

Di tengah-tengah ibadah itulah, adik saya 
mendapat kesembuhan ilahi dari Tuhan. Rasa 
nyeri yang membuat ia menderita selama ini, 
tiba-tiba hilang. Lenyap. Ia sungguh bersukacita 
dan tiada henti-hentinya mengucap syukur. la 
kemudian melonjak dari tempat duduknya, dan 
mencoba berjalan seperti biasa. Ya benar, nyeri- 
nyeri itu tidak terasa lagi. Haleluya! Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan, 

Tidak itu saja, pada saat yang sama sinusitis 
yang diderita oleh Papa saya juga disembuhkan 
Tuhan. Jika sebelumnya, ia selalu kesulitan 
bernafas karena seperti ada sumbatan di 
hidungnya, pada saat didoakan sumbatan itu 
hilang dan Papa bisa bernafas lega. Puji Tuhan! 

Sekarang Jessica, adik saya, semakin rajin 
saat teduh. Papa semakin berapi-api dalam 
melayani Tuhan. Ibu terus-menerus mengucap 
syukur dan bersukacita. Keluarga saya telah 
dijawab oleh Tuhan. Melalui ini semua kami 
belajar untuk tidak mengandalkan manusia, 
tetapi Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang 
sanggup memberi kesembuhan, jasmani 
maupun rohani, 
Puji Tuhan! 


Jessica(Adik) & 
Nikolas (Ayah) 


Catal't Madan 
Jatelit Medan 


D adatnya kegiatan gereja membuat 
# peringatan hari ulang tahun (HUT) 
Ш ketiga Gereja Mawar Sharon 
(GMS) Satelit Medan diperingati secara 
sederhana. Peringatan HUT ini dirayakan 
dalam dua gelombang kebaktian di 
Grand Liberty Restaurant Jalan Putri Hijau 
Medan, Minggu (27/5). 

Sebelum perayaan HUT ini, GMS 
Satelit Medan mengadakan ibadah 
spesial: “Anointed Praise & Worship With 
Hillsong Bible College” di Gedung Selecta 
Lt. 5, 4 Mei lalu dan saat ini gereja sedang 
mempersiapkan Tayangan Live Festival 
Kuasa Allah (ЕКА) 8 dengan pembicara 
Pdt Philip Mantofa, BRE dari Jatim Expo 
Surabaya pada 8-9 Juni 2007 pukul 19.00 
WIB di Griya Dome Convention Center 
Jalan T. Amir Hamzah Medan. Selain itu 
FKA 9 yang akan digelar di Medan pada 
bulan September ini juga sudah di 


ambang pintu 
Meski sederhana, 


perayaan HUT 
tersebut tetap meriah dan diisi dengan 
tayangan perjalanan tiga tahun GMS di 
Medan serta pembagian majalah GMS 


Medan edisi kedua yang khusus 
diterbitkan pada HUT GMS Satelit Medan. 

Tidak ketinggalan acara peniupan 
lilin ultah oleh Gembala GMS Distrik 
Sumatera, Pdm Yosep Moro Wijaya SE dan 
Pdp Robert Tedjasukmana, S.Sn disaksikan 
oleh Wakil Ketua Sinode & Wakil Gembala 
Sidang GMS, Pdm Caleb Natanielliem, 
MBA BAS. 

Dalam kotbahnya, Pdm Caleb 
menyampaikan bahwa Tuhan punya 
rencana yang besar atas GMS Medan. 
Tiga tahun yang telah dilalui bagaikan 
persiapan bagi setiap jemaat GMS 
Medan untuk masuk ke dalam babak yang 
baru karena setiap jemaat yang memiliki 
kerinduan akan dipakai Tuhan dengan 
luar biasa. 

Pdm Caleb menyatakan, usia 
tiga tahun merupakan masa yang 
sangat singkat bagi banyak 
gereja yang ada di Medan, tetapi 
meski dalam usia yang sangat 
muda Tuhan memiliki suatu 
ekspektasi yang sangat besar 
dalam gereja ini dan untuk 
itu jadilah teladan. 

Sementara itu Pdm 
Moro dalam kesempatan itu 
menyampaikan,dalam 
merayakan ulang tahun yang 
ketiga ini, GMS Medan akan 
memulai suatu perjalanan 
menuju gereja yang “excellent” 
sesuai dengan kehendak Allah. 
Untuk meraih itu perlu didukung 
bersama oleh semua jemaat. (ht) 


TALKSHOW HIV/AIDS 

Pada Hari Selasa (22/5) lalu, Gereja Mawar Sharon Satelit 
“Love" Ambon mengadakan seminar dan talkshow tentang 
penyakit HIV/AIDS dan penularannya. Acara yang dimulai 
pada pukul 18.00 WIT ini dihadiri oleh banyak orang tua dan 
pemuda serta remaja, 

Talkshow ini diadakan mengingat jumlah penderita 
penyakit ini cukup tinggi di Ambon. Bahkan beberapa bulan 
ini, Ambon digguncangkan dengan aksi suntik virus AIDS, 
sampai ada beberapa orang yang meninggal. 

Bapak Pdt. Suko Pardjono, selaku Gembala Regional 
Sidoarjo, dokter, dan pembicara seminar ini, membagikan 
pengetahuannya tentang apa itu AIDS dan bagaimana 
cara-cara penularannya. Beliau berharap, banyak pemuda 
remaja di Ambon yang memahami benar-benar bahaya 
dari penyakit AIDS tersebut dan berusaha sekuat tenaga 
untuk mencegah penularannya. 

Di akhir acara, beliau berpesan agar setiap pemuda 
remaja dapat bertanggung jawab bagi diri mereka sendiri, 
belajar takut akan Tuhan dan menjauhi pergaulan seks 
bebas yang tidak bertanggung jawab, Pada saat doa 
penutup oleh Pak Suko, banyak yang hadir dijamah Roh 
Kudus dan mendapat pemulihan. Puji Tuhan! 


GRAND OPENING WIM (WOMEN IN THE MOVE) 

Grand Opening WIM dilangsungkan pada tanggal 23 
Mei 2007 di Gedung Gereja Mawar Sharon Ambon. 
Suasana ditata sedemikain rupa seperti nuansa café, 
supaya para perempuan dan undangan yang hadir tidak 
jenuh dan bosan. Acara ini sendiri tidak hanya dihadiri 
oleh jemaat tetapi juga hamba-hamba Tuhan dari gereja 
lain. 

Sebelum keseluruhan acara dimulai, Ibu Shiendy, 
selaku Gembala GMS Satelit Ambon, menyampaikan 
beberapa patah kata sehubungan dengan hadirnya WIM 
di Kota Ambon. 

Pada dasarnya, WIM diadakan untuk melahirkan 
perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, dan 
memiliki kreatifitas tinggi dalam menatalayani rumah 
tangga yang dipercayakan Allah. WIM merupakan suatu 
wadah di mana para perempuan mendapat tempat 
sesungguhnya untuk mencari solusi serta jawaban- 
jawaban yang tepat dalam melakukan peranannya 
selaku perempuan Allah. 

Suatu kerinduan tersendiri bagi kami jika WIM ini 
bukan hanya menjangkau para ibu/wanita muda dalam 
lingkup Gereja Mawar Sharon saja tetapi seluruh lapisan 
masyarakat yang ada di kota Ambon. 

Setelah pujian dan penyembahan, WIM 
menayangkan lewat LCD seluruh kegiatan serta visi dan 
misinya, kemudian dilanjutkan dengan lomba kebaya 
karena berbarengan dengan Hari Kartini pada tanggal 1 


Mei. 

Pada saat penyampaian firman 
Tuhan, Bapak Pdt. Suko Pardjono, selaku 
Gembala Regional dari Sidoarjo, 
mengajak ibu-ibu untuk bisa bersama- 
sama membantu suaminya dalam 
mencari tambahan pemasukan. Misalnya, 
ibu-ibu bisa berkreasi dan berinovasi 
dalam menciptakan menu baru dalam hal 
masak-memasak. 

Ibu Sinta Musila, selaku Koordinator 
WIM, berpesan agar setiap wanita dapat 
bergandengan tangan bersama-sama 
memenangkan wanita-wanita di Ambon 
untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah 
WIM tetap maju di dalam kegerakannya. 
Halleuya! Puji nama Tuhan. 


PERNIKAHAN RAYA 

Асага peneguhan nikah raya diadakan 
pada tanggal 25 Mei 2007 di ruang ibadah 
GMS "Love" Ambon mengundang haru dan 
senyum kebahagiaan. Diikuti oleh 8 
pasangan, yaitu 3 pasangan dari Saparua, 2 
pasangan dari Pulau Seram, dan 3 
pasangan dari Ambon, masing-masing 
diberkati oleh Pdt. Suko Pardjono, selaku 
Gembala Regional Sidoarjo. Ditambah ada 
1 pasangan yang pernikahannya 
diteguhkan kembali di dalam Tuhan. 

Panitia merasa bersyukur bisa ikut 
mengambil bagian dalam kebahagiaan 
masing-masing pasangan. Semoga dengan 
pernikahan yang sudah diberkati dan 
diteguhkan ini, setiap keluarga baru bisa 
menjadi garam dan terang di masyarakat. 
Dan berkat Tuhan akan terus mengalir 
sampai anak dan cucu. 

Pada kesempatan kali ini, panitia 
menyiapkan tempat pelaminan istimewa 
yang dikerjakan oleh tim creative Ambon, 
sehingga setiap pasangan pengantin dapat 
berfoto dengan latar belakang yang 
berkesan. Setelah berfoto. Masing-masing 
pasangan dan tamu undangan menikmati 
jamuan kasih yang sudah dipersiapkan oleh 
Ibu-ibu dari Kemas. Sungguh segala rasa 
capek sudah hilang ketika kami, panitia dan 
pihak terkait, melihat kebahagiaan yang 
terpancar di wajah pasangan-pasangan yang 
baru menikah. Segala pujian dan kemuliaan 
hanya bagi Allah! Puji Tuhan. 


ÁA 


information 


JPCC (akar 


Community Church) 


Jangan Lewatkan & 
Ajaklah Rekan-rekan Anda! 


khusus bagi para pengusaha & 
wiraswasta Kana) 


No KKR&KONSER 


Jumat, 22 Juni 07 Kamis, 28 Juni '07, 
pk. 19.00, p 18.30 WIB, 
. Ibadah Utama 
pembicara: Ev. Batara Sihombing 


R. Ibadah Utama 


Pua "CELEBRATION OF PRAISE" 


Sabtu, 23 Juni 07 
pk. 10.00, 
Convention Hall 


dari Bandung 


Celebration of Praise merupakan 
lembaga yang bergerak di bidang 
musik, tarian dan paduan suara, 
yang berdiri sejak tahun 1988. Sudah 
melayani di berbagai tempat di 
Indonesia, dan juga beberapa negara 
lain seperti Jerman, Australia, 
Malaysia, Singapura dan China. 

Lagu terkenal: Indonesia Penuh 
KemuliaanMu, Slamatkan Indonesia. 


Mawar Sharon Women 


Rabu, 20.Juni.07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 


pembicara: 
Pdt. Joshua Tewuh (Jkt) 


Mawar Sharon Senior 


Rabu, 20 Јипі.07 | 09.30 | Chapel 
tiap 2 minggu sekali! 
untuk pria & wanita 
usia 55 thn ke atas 


Kebaktian Lanjutan 


% Rabu, 20 Juni '07 


FESTIVAL pk. 18.30, R. Ibadah Utama 
KUASA быга: 

pembicara: 
ALLAH Pst. Philip Mantofa 


"Welcome Home" 


Khusus untuk : 
jiwa-jiwa yang sudah dihubungi oleh panitia FKA 8 


Bus ke Bukit Doa Immanuel ý є 
beroperasi setiap һап Wajib Hadir untuk : 
Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi Gembala Satelit/Wilayah, 


jemaat yang Ingin berangkat Penilik Kemas, Promasa, 


diharap mendaftar terlebih dulu 
pada Ibu Sri di telp. 031- Pemasa, Remasa. 


5344424 (setiap hari kerja) 
Khusus hari Minggu dapatkan 

keterangan di Bagian Informasi 
Terima kasih Tuhan memberkati. 


Artikel Leadership 
Conference (Warta edisi 27 
Mei 2007) paragraf 7 baris ke 
4 yang tertulis "menjangkau 
5000 jiwa" adalah salah. 

Yang benar adalah "mencapai 
5000 jiwa" atau "menjangkau 
1000 jiwa", 

Dengan demikian ralat sudah 
dilakukan. Mohon maaf atas 
kesalahan tersebut. 


BUKIT DOA IMMANUEL 


27-29 JUNI “07 
LET'S JOIN THE ARMYI 


р, barkatan N 
berkatan | li мым» 


Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat , maka akan 
dilangsungkan pemberkatan nikah antara: 

Minggu, 24 Juni 2007, 

Pk. 11:00 WIB 

YUGO TANUMIHARDJO 

Putra dr Bp. Sugito Tanumihardjo 
& Ibu Nyo Kiat Bing 


FENNY ANGGRAINI 


Putri dr Вр. Hartoyo 
& Ibu Yudia (Mariam) 


Ketua Kemas Sat. Timur 


20.06.07. Sabtu, 30 Juni 2007, 
Elianora Pk. 11:00 WIB 
Ketua Kemas Sat Sidoarjo FERRY SANJAYA PAUL 
Putra dr Bp. Tanu Sanjaya Paul 
25.06.07. & Ibu Fatma Tania 
Yulius Wijaya 
Ketua Kemas Sat. jemursari AA vu 
Putri dr Bp. Yohanes Witanto 
& Ibu Tyas Biantini 


jadwal ibadah mingguan f, 1 


18 juni - 24 juni 2007 


18 | senin 19| selasa 20| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk 09.30 • R Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina 5. Pembicara: 

5346563, 3550710 Pdt. Joshua Tewuh (Jakarta) 


MAWAR SHARON SENIOR 


Pk. 09.30 * Chapel 


KEB. FOLLOW-UP FKA 8 
“WELCOME HOME" 


Pk. 18.30 • К Ibadah Utama 
Pembicara: Pst. Philip Mantofa 


21 | kamis 22| jumat 23 | sabtu 


Doa Malam Doa Puasa 

Pk 19.00 * R. Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
pembicara: Pembicara: 

Pdt. Johan Lumoindong Uakarta) Pdt. Johan Lumoindong Uakarta) 
Doa Semalaman Ibadah ProM 

Pk. 23.00-05.00 » Convention Hall Pk 18.30 « R. Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA min 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


Í y jadwal ibadah ті 


18 juni - 24 juni 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum 1 Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.15 
Kebaktian Anak Ш Pk 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya, 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya 
Keb. Soldier of Faith 


Keb, Remaja Pk. 13.00 
Keb. EagleTeens Praise 
Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb, Umum + Anak Pk. 07,00 
RM "Mutiara" 

Л. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan 1 
Keb, Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan 1 

Keb. Umum + Anak Pk. 08:00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 
Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 
Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 
Keb.Pelajar Pk, 13.00 


Л. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD “Immanuel" Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum 11 + Anak РК. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, КАМА2 
No, 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb, Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 11.00 
Doa Malam Rabu Pk: 18.30 


Jl. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09,00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Л, Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk, 10.00 
Keb. Отит+Апак Pk. 16:00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas С-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung "СОН" 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak 1 Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


JL KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 


Keb. Umum 1 &Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum Il &Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.30 
Hotel Bandung Permai, 

Jl. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak Il Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10,30 
Jl, Nusantara IV/C4E 

Keb, Pelajar Jumat) Pk. 1630 


JI. WR. Supratman 108 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 В, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Рат. Antoni М. (08165430899) 


GMS. 

Keb. Umum Pk. 09.00 
Pandaan, Kec. Genteng, Banyuwangi 
Sat. Salatiga "Double K" 
Keb, Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. "Double R” 
Jl, Wotgandul Barat 33 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. EagleKids Pk. 16.30 


Sek: JI. Wotgandul Barat 33 
Ср: Yohanes 081-325011600 


Sat. Bandung “Double T” 
Keb. Umum Pk. 13.30 
BTC It.6, Blessing Room, Jl. Djunjunan 
Pasteur143-149 

Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb, Umum 1 Pk. 10.00 
Keb, Umum II (Youth) Pk. 16.00 
Keb, Umum Ili (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit g 

Keb. Umum | Pk.15,30 
Keb. Umum Il Pk.18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl, А. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan (“4 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) Pk.17,00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : JI. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Ср: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory” 


Кер. Umum Pk, 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Л. АА. 
Maramis Kadoodan Lingk IV 
Telp; 0438-21576/30209 

Cp: Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 15,00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena Il, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga Ii 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 
Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JI, Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb, Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Gedung Mawar Sharon: 


Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahan, Makassar 

Telp : 0411-323788 ,Fax - 0411-323788 
Cp: sdr, Ng Cun 0813-4223-2280 


18 juni - 24 juni 2007 


Sat. Pontianak "City Harvest" | 
Keb. Umum & Pro-M Pk 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk 08.00 


JI. Suprapto 14 

Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 | 


Sat. Ambon “Love Satellite” | 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 | 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Ji. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat, Kota Benteng ( 

Keb. Umum Рк. 16.00 | 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 


Sat. Masohi (Mik Tengah) 


Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan "Ratu Olivia" (sebelah hotel 


Isabella). Skr. Л. M, С. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Bp. Edy Sujianto 
081-3305. 89559 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl. Brigjen В. Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 
CP: Leonardo Marpaung, HP, 

081343063803, telp. 0914-21118 


Sat. Elpaputih (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 09.00 


Sekretariat: JI, Pohon Batu 7 Elpaputih, 
Lintas Seram ( Seram Barat, Maluku Tgh), 
CP: Fien Pauno, HP: 0852 4324 4485 
telp: 0914-21118 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 1:2, Л. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
111 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak 11 Pk. 10.45 


11.5, Grand Liberty Restaurant, 
Л. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Л. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


| Keb. Remaja | 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (t. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


JL. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 


keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Sat. Timur “True Worshiper” 
Keb, Pelajar Pk, 10,00 
Sat. "King of 
Keb. Pelajar Pk. 1230 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

| Sat. Timur “Harvest” 

| Keb. Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet 11.3 Jl, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur "Fire" 
Keb, Pemuda Pk. 09.45 
Keb, Pemuda Pk, 13.00 


JI, Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur "POP" 
Keb Pelajar 

Ji. Kenjeran 623, Surabaya 
Satelit Selatan “Living Stone" 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 

JI. Siwalankerto 145, Surabaya 

Satelit Sel. “City of Faith” 


Pk 12,30 


Keb, Pekerja Pk, 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk, 10.00 - 12,00 
Keb, Pemuda Pk. 16,00 - 18.00 


| Л. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Keb. Pelajar Pk. 12.00 

Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, ТО 34, Sidoarjo 

Sat. Timur “Apostolic” 

Keb. Pemuda Pk. 08.00 

1L Kenjeran 623, Surabaya 

Sat, Utr. “Gracious Satellite” 

Pk. 09.00 

Keb. Remaja II Pk. 15.00 

Sat. Utr. "River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
da 


| Keb. Рети: Pk. 12.00 
| JL Perak Timur 118, Surabaya 

Sat, Barat 

Keb.Pemuda Pk. 16.00 


Ji. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Kau Takkan Terganti 


Slow Beat8 

don" Album: Franky Sihombing “Saat Menyembah 5" 
в? Dm, е 
| 5 3 5 | ооа Т7 66 [| 

Di mana kuharus ber - pijak 

b 

Dm — Gm Cm Em 
16 5:5 6 4341 4 | 

sen + dri bi - la kusadari ш 

ы Gm бт = зр ж = 
143237. 512 LTS [54433 22 | 
takbersamaMu la - gi tenggelam digelapnya malam 

b b 

B Dm, E Dm Gm 
(55 3 5 6 | 5 ERNETEN 6 6 | 6 55 Е | 
Na ~ тип Каш ~ memanggil па - maku sa - аш tak 
А Em Dm Gm 
SA BA. 4143 3 7 ETA 671 | 

lagi melihat ke - berdan cin - ta -Mu menopang 

А Р в? Dm, е от 
272 a NABI AK EN NGT 21 
hidupku Ye = sus Engkaulah satu pri = badi yang 

i b 

m r D Е == а 
(176517651433 а Каха) 
sungguh berarti didalam hidupku Ku - tak - akan berpaling 

b b 

6 — От ; — Ё g 
[Aa BAN EE A A EAA | 
lagi dariMu Каи рбай yang takkan ter- gan - ti 


